nst.892/6l,.- 


Ki. PIDATO PRESIDEN SUKARNO PADA HALAM AMAL DANA DHIKORA 
PE A tatuta NAGARA, DIAKARTA, 9 DIULI 1964. 


Saudara-saudara a . x 

: ` Saudara mengetahui, buat apa Na aminn Balang ini malam 
berkumpul di Istana Negara, jaitu untuk memberi sumbangan kepada Dana 
Sukarelawan Dwiltora. | 

Pada wartu saja, beberapa wakta jang lalu, melantik Dewan Dana 
Sukalawan Dwilora, Saja telah katakan bahwa perdjoangan Dwikora 
dibiajai burn APA oleh Pemerintah Republik Indonesia, tetapi seha- 
ruSnja, saja ulangi, seharusnja oleh rakjat Indonesia dari Sabang sam- 
pai Merauke. Dwikora adalah satu tjara berijoang oleh rakjat untuk 
rakjat. Namanjapun sudah kora, Komando Rakjat, Komando rakjat dua 
matjan. Dwi artinja dua. 

Dulu rita telah mengalami Trikora, komando Rakjat tiga matjan. 
sekarang ini didalam perdjoangan untuk mengganjang Malayeia, Komando 
Rakjat ialah dua matjam. s 

Tentang hal mengganjang Malaysia ini, Saudara-Saudara sekalian 

telah mengetahui dan telah mengerti, jang kita hendak ganjang ialah 
Malaysia Sebagai jang sekar:ng a sadak jang telah diproklamir- 
kan oleh mereka pada tanggal 16 September tahun jang lalu. 

dedjak dari mulanja idee jang Sea oleh kaum imperialis 
untuk mengadakan Malaysia, kita tentang, oleh karena kita mengetahui 
bahwa pihak imperialis itu hendak mengadakan Malaysia untuk menentang 
Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnja, to cantain Indonesia. Malahan 
bukan sadja to contain Indonesia, tetapi djuga katanja, to contain 
the influence communism, 

JSaudara-s3udara, oleh karena idee Malaysia itu adalah to contain 
Indonesia, nah sudah barang tentu kita tidak setudju. Kok kita di- . 
contain, ditentang, dikekang, hendak dikuasai! Oleh karena itu sedjak 
dari mulanja tatkala kita mendengar bahwa pihak mereka itu hendak 
mengadakan :lalaySia, kita telah menjatakan bahwa kita menentangajas. 

Achirnja savdara-Saudara mengetahui bahwa pada satu hari - Tengku 
Abdul Rahman Putra berdjumpa dengan Presiden Macapagal dan Presiden 
Sukarno di Manila membitjarakan hal"ini., Dan Tengku Abdul Rahman, 
Presiden Macapagal, Presiden Sukarno, tiga orong, dua Kepala Negara 
dan Satu Perdana Menteri: pada waktu itu Tengku Abdul Rahman Putra 
Perdana Menteri Malaya, tiga Pembesar ini menanda tangani apa jang 
dinamakan Manila Agreement, Dan didalam Manila Agreement itu dinjata- 
kan bahwa hendaknja lebih dahulu ditanja kepada rakjat Kelimantan 
Utara setjara demokrasi, setjara procedure jang djelas terang democra- | 
tis, jaitu procedure jang disebut resolution 1541 United Nations me- 
ngenai decu Loni s94Lonm of colonies, annex 9. Sudah djelasS, ini semuanja 
adalah procedure jang democratis. Akan ditanja kepada rakjat Kaliman- 
ten Utara, apakah mereka pro diadakan Malaysia, mau masuk Malaysia, 

| atau anti diadakan Malaysia? Dan didalam Manila Agreement itu 
NG dikatakan, 


4 4 . 
LO 
Foe 
h wW Ih | 


AN 


| aan Ea aneh Pa TN Rn de. 
DA BA. a mah 
Nas NE E Seh pi D Ma Ap a 
73 / 1 4 Er aa aga” #7 sa E y e 
PG UT a nika in ya pas | - — 
rk Me Tata Fa ~ 3 Kr ba 4 ap P TU Jae 
i rsi L 


dikatakan; bahkan saja ikut Hondnastaisani, bahwa : djikalan sea 
rakjat Kalimantan Utara setudju dengan Malaysia, bahwa Republik Inda 
nesia dan Rent blik Filipina akan mengakui, welcome Malaysia itu, 3 N 


Ri f A | d 4 
3 


E ASE m, “sem dah ditanda tangani Manila Agreement itu, kani menunggu, 

~- menunggu basai nana nanti njatanja kehendak daripada rakjat Kalimantan 

Ta Utara, pro Halaysia atau anti Malaysia, Kami didalam Manila Agreement 

sa itu mempersil ahkan Sek, Djen. United Nations untuk ascertain the wishes - 

pan of the North Kalimantan People diatas djalan procedure jang tadi saja 

| sebutkan, » DPO. atau anti Malaysia, : È 5 BEA RAN | 

: ag “Sek. Djen, United: Nations.U Thant.: aengirimkan - Tuan Michelmore ke 

“Kalimantan US ara dengan svafnja lan, nah ini Saudara-saudara, dan 

| mereka mulai zoogenaamd menanja kehendaknja rekjat Kalimantan Utara, 
pro atau anti Ilalaysia. Tetapi tjs aranja menanja itu sama sekali tidak: 

sesuai dengan »rocedure jang ditentukan dalam Manila Agreement, jaitu 
Procedure 1541 resolusi United Nations, annex 9; Orang, bukan semua 

. Orang dita anja; hanja bebe rapa sadja pe an apanta ditanja sebagai 

“djaman da-vlu, Dihak Belanda djuga z0ogchaamd menanja kehendaknja | | 

| rakjat-rakjai di Sumatra Se slatan, Sumatra Utara, di Indonesia Timur, | 
di Djawa Teigen eta., etc,, menanjakan pro:ini- atau pro-itu, anti ini 
atau itu, Mercka dipanggil, dipanggil itu didalam satu gedung jang dah- 
.sjat, gedung Pemerintah atau gedung justice jang dahsjat, dikelilingi 

 serdadu-sersadu jeng tot aan de tanden toe gewapend, artinja, membawa ' 
“sendjata ln an, Diadakan microphone. Dan disitu ditanja, tuan pro 

apa anti Malaysia?’ Dan sudah barang tentu Saudara-Saudara, manusia bie- 

Sa dalam gowns jang dahsjat begitu, melihat Situ serdadu, Sini serda- 

du, Sana Serdadu, sana serdadu," belakanenja serdadu jang bersenjata 

lengkap, kebijakan daripada mereka itu mondjawab, yes Sir, I am pro 

Malaysia. ilensingat tempat dan serdadu-serdadu jang bersendjata leng- 

kap ini malah saja sendiri kagum, kok masih sda. orang-orang jang 

berani berkata, no sir, I am agzinst Me erat Ini orang-orang jang 

berani berkata no, itu adalah orang-orang jang betul-betul pembrani 

Saudara-j3ulara. | 

Demikian, maka beberapa ratus orang ditanja, dengarkan perkataan- 
ku, hanja beberapa ratus orang ditanja dengan tjara demikian. 

Didalam kanila Agreement pun dikatakan, bahwa semua pemimpin- 
pemimpin jang Citahan didalam pendjara, dan pemimpin-pemimpin ini 
ditahannja Gic:lam pendjara itu oleh karena mereka tadinja mengadakan 
Oposisi. terhadap kepada idee Malaysia, tetapi didalam Manila Acreement 
ditentukan, Sssiua bemimpin-pemimpin jang ditahan didalam vendjara itu- 
pun harus ditenja setjara demokratis, pro atau anti Malaysia. Daripada 
beratus-r:tus semimpin-pemimpin jang ditahan Gidalam pendjara itu 
hanja 4 oran seudara-Jaudara, empat, zegge en schrijve,. empat orang 
ditanja pro atcu anti Malaysia. 


bina yE 


e PERESO oi aea aea BA A aoe 
T an 1jakan kelayan rakjat Kalimantan Utara, ascertain the wishes of 
p e North Kalimantan people, sama sekali tidak sesuai kan PERAN 
"jang ditentukan. dalam Manila Agreement, 2 f 
D Tetapi saudara-Saudara, lebih Sabat daripada itu, Babakan, ukk 
 Mickelmore ini selesai dengan inveStigationnja, jaitu pada tanggal | 
"716 September, pihak “Inggris dengan tega nis telah nompr Ok lam kan 
“Malaydia. PEN Sek | 
: | “Saudara-Saudara, Pe dentita kita DAK kita tidak setufju | 
“dan kita tidak nau welcome Malaysia, Sebagai jang ditulis didalam 
“Manila Agreement tadinja, saja berkata, Indonesia akan mengakui Malaysia, 
- welcome Malaysia kalau rakjat Kalimantan Utara menjatakan pro Malaysia 
diatas procedure jang demokratis itu tadi. Djadi dengan tjara demikian 
ini kita tidak Mau mengakui Saujara-Saudara, 

Nah, demikianlah maka sebenarnja didalam hal ini kita bukan sadja 

“tidak mengakui Malaysia, tetapi Kita menentang. apa jang dikatakan 
oleh U Thant, U Thant mengatakan bahwa rakjat Kalimantan Utara pro 
Malaysia, Dan saja beberapa waktu jang lalu telah berkata dengan tegas, 
U Thant, hij mag zijn sekdjen dari United Nations, tapi kita pihak 
Republik Indonesia, saja sebagai Presiden Republik Indonesia, saja 
berkata, Saja tidak setudju dengan konklusi U Thant, bahwa rakjat 
Kalimantan Utara adalah pro Malaysia. Djadi sebenarnja kalau ada 
rewel-rewel belakangan ini, salah satu sebab ialah U Thant. Ja, saja 
minta wartawan-wartawan tulis ini semuanja, Salah satu sebab daripada 
“zocgendand kerewelan-kerewelan sekarang ini ialah U Thant, jang U Thant 
itu mengatakan bahwa rakjat Kalimantan Utara pro Malaysia, padahal 

Investigation jang JiGjalankan oleh Michelmore sama sekali tidak 
demokratis, s cra sekali tidak sesuai dengan procedure jang dituliskan 
didalam Manila A greement, jaitu 1541 United Nations resolution, annex 9. 

Nah, jača satu hari Saudara-Jaudara, pihak zoogenaamd Malaysia 
ini mengadakan pengumuman mobilisasi. 

Saja uendjiatrab, nou, kalau engkau mengadakan A Ks saja. 
mengadakan PARN sukarelawan. Den Saudara-Saudara mengetahui bahwa 
didalam wektu jang singkat 21 diuta sukarelawan mentjatatkan diri, 
Malahan, menurut anggapan Saja, demikian banjarnja ini djumlah sukare- 

| lawan, sehinssa saja Stop, tjukup, tjukup, 21 djuta tjukup. 

Ki Na, ini sukarelawan kita latih, Sukarelawan dibawah pimpinan 
Pak Menteri Achmadi Saudara-Saudara, kita latih, kita kerahkan, kerah- 
ken bukan sadja.untuk djikalau perlu bertempur, tetapi djuga untuk 
2 ana pembangunan. Ini sukarelawan-sukarelawan Sudah barang tentu 
daisrimengerahkannja, dalam melatihnja, dalam ininja, dalam itunja, 
pakzajannja dan lain-lain memerlukan pembiajaan. Dan sudah barang tentu 
pembiajaan b ulan ketjil. Dan sudah barang tentu pembiajaan ini tidak 
pantas djikalau dipikul hanja oleh Pemerintah Republik Indonesia Sad ja. 

Sebaiknja 


“nesia dara Jass Gaiok ias; RERS Karena peng pelupa jan 
Malaysia ini adalah sae rakjat. Duikora adalah komando rakjat 
kepada rakjat. PERE 

“Maka beż hubung dengan : itulah Paten saja: adakan daki Bin eka 
Dana Bantuan Jularelawan Pwikora, jang anggota-anggotanja duduk dibe- 
lakang saja ini Saudara-Saudara, dan tatkala saja melantik Panitia 
ini Saja Kata:an, kerdjalah keras, hubunsilah seluruh lapisan masjara- 
“kat, baik jang lapisan atas maupun jang lapisan terbawah, kumpulkanlah 
dana, kumulkanlah uang sebanjak-banjaknja. Dan salah satu tindakan 
daripada mereka itu ialah mengadakan pertemuan malam ini, pertemuan 
dengan Saudara-5zudara, Mereka melaporkan kepada saja, ini malam kami 
undang berkumpul di Istana Negara hartawan-hartawan dari kota Djakarta. 
 Hartawan-haertawan dari kota Djakarta, sebagian dengan istri-istrinja. 
“Dan saja dininta oleh Panitia sekarang ini untuk mengadakan appeal ke- 
pada Saudara-bsudara semuanja, panggilan kepada Saudara-saudara semua- 
nja, rogohlah kantongmu, berilah sumbanzan kepada pelaksanaan Dwikora 
ini dalam bentuk uang. | 

Saja sebeiulnja ja gembira bahwa. hartawan-hartawan datang disini 
dengan njonjanja, sebab saja tahu njonja-njonja, wanita-wanita itulah 
selalu pendorong daripada suamisfnaminja, didalam hal jang begini. 
Didalam hal merogoh kantong untuk perdjoangan, didalam hal merogoh 
kantong untok mempertahankan Republik Indonesia jang kita tjintai 
semuanja, didalam hal merogon kantong untuk mengganjang musuh kita, 
wanita-wanita mendjodi pendorong, wanita-wanita jang berkata kepada 
suaminja, kang atau mas atau muh, djangan tjuma kasih Satu atau dua 
djuta, kasihlan puluhan djuta rupiah, sebab ini adalah perdjoangan 
kita semuanja. 

Spudara—-32udara, saja perlu disini tegaskan, bahwa kita tidak 
anti rakjat disana, sama sekali tidak. Jang kita hendak ganjang itu 
jalah Malaysia sebagai jang diadakan oleh pihak Inggris itu. Malahan 
pernah saja katakan didalam pidato disini dimuka Istana Merdeka, 
saja setudju sekali, bahkan saja akan bantu sekuat-kuatnja pendirian 
Malaya merdeka, Singapura merdeka, Serawak merdeka, Brunei merdeka, 
Sabah mereka. Dan djikalau negara-negara baru merdeka ini ingin 
menggabungkan diri didalam satu gabungan besar, malahan Indonesia 
mau ikut-iku: didalam.gabungan itu. Jang tempo hari saja katakan. 
Maphilindo bes-r. Sekarang ini Maphilindo hanja terdiri daripada tiga 
negara. Alan"izah baiknja djikalau manti ada Malaya merdeka, Singapura, 
merdeka, Seratak merdeka, Brunei merdeka. Brunei sudah merdeka lho 
Saudara- avara; dan tidak mau ikut ke Malaysia. Saudara-Saudara 
barangkali belum tahu. Sabah merdeka, tergabung didalam satu gabungan 
jang maha besar, dan Indonesia akan suka ikut didalam gabungan jang 


P | supaja Kara olah Sana AE PERE sA 
Kita Pa Da tang mereka, kita malahan membantu perdjoangan mri E 
daa uk mer BA negara-negara jang merdeka, sebagai djuga sudah ternja- ' 
= a kita membantu gerakan kemerdekaan di Serawak, kita membantu gera-' 
| kan kemerdel: san Gi Sabah. sebagaimana djuga kita membantu tiap-tiap E 
|. gerakan kenerdekaan dimanapun. oleh | karena bagi kita, sebagai kukata- 
kan di Senajan tempo hari, bahkan fatsal atau artikel atau kalimat 
pertama didalan Undang Undang Dasar ialah mengatakan, bahwa kolonialisr 


.. . 


me harus dikikis habis dimanapun juga. 

Nah Saudara-Saudara, demikianlah, maka sekarang saja persilahkan 
| kepada Panitia untuk minta uang kepada Saudara-saudara.. | 
Saudara-sau lara, perkumpulan ini malam diintjer oleh Kuala 5, 
Lumpur. Kuala jimur akan bertepuk tangan kalau pengumpulan uang pada 

ini malam hanja, hanja katakan, bisa mensumulkan uang 100 djuta 
rupiah sadja, Ih lihat, tjuma 100 djuta rupiah! Marilah kita mengada- 
kan demontrasi kepada seluruh dunia, bahwa kita sekalian adalah tidak 
Setudju den- in malaysia tjap sekarang ini, Bahwa djikalau pemuda 
pemudi kita rela mengorbankan djiwa raganja sebagai sukarelawan dan 
Sukarelawati nenjeburkan diri didalam verdjoangan di Kalimantan 
Utara, djikalau perlu mati disana, djikalau perlu, bahwa xita orang- 
orang tua janz kantong kita penuh dengan uang ini, djuga rela untuk 
merogoh kita ady kantong, dan memberi kepada dana »ukarslawan ini, 
bukan hanja puluhan djuta rupiah, tetapi hendaknja kalau bisa ini 
malam paling sedikit harus terkumpul 500 djuta rupiah, setengah 
miljard rupiah isudara-Saudara. Apalagi kalau bisa kumpul 1 miljard 
rupiah, barulah kita bisa berkata, puas! | 


Demikian Pek Mul saja punja utjapan kata memenuhi permintaan | 
Saudara Muljaui Djojomartono untuk menjumbang kata dalam pertemuan ini. 
| Sekian, terima kasih. 


